Paris Simanungkalit, S.Si 
www.JagoPhotoshop. blgspot. com 



Membuat Efek WormHole Pada Photo 
Paris Simanungkalit, S.Si 
www.JagoPhotoshop.blogspot.com 

Pada tutorial kali ini kita akan membuat efek WormHole pada sebuah foto. Efek ini 
cukup simpel dan gampang untuk dilakukan bagi pemula maupun yang sudah mahir. 

Persiapan: 

Gambar Target efek WormHole 




(Cewek ini namanya Putri, Cari aja di FaceBook, orangnya baik) 
Gambar yang akan diberi Efek WormHole 




Paris Simanungkalit, S.Si 
www. JagoPhotoshop. blgspot. com 



Paris Simanungkalit, S.Si 
www.JagoPhotoshop. blgspot. com 

Langkah Pertama 

Buka Gambar Target efek WormHole dan Gambar yang akan diberi Efek WormHole 
pada photoshop 

Kemudian drag Gambar yang akan diberi Efek WormHole ke atas Gambar Target 
efek WormHole (lihat gambar) 




Kemudian cocokkan Gambar yang akan diberi Efek WormHole ke atas Gambar 
Target efek WormHole 

Langkah Kedua 

Sekarang kita bekerja pada layer Gambar yang akan diberi Efek WormHole. Pada 
langkah ini kita akan membuat efek WormHole-nya, dengan cara Pilih menu Filter > 
Distort > Twirl, maka gambar akan menjadi seperti berikut: 




Lalu turunkan Opacity menjadi 60% (tergantung selera anda) 



Paris Simanungkalit, S.Si 
www. JagoPhotoshop. blgspot. com 



Paris Simanungkalit, S.Si 
www.JagoPhotoshop. blgspot. com 



Langkah Ketiga 

Masih pada layer Gambar yang akan diberi Efek WormHole. Pada langkah ini kita 
akan membuat lubang pada efek WormHole tersebut. 
Gunakan Eliptical Marque Tools (M), buat Feather: 15px. 

Kemudian drag tepat pada wajah Gambar Target efek WormHole (lihat Gambar) 




Kemudian tekan tombol Delete "Del" pada keyboard. 
Jadi deh...Gampang Bukan? 




Paris Simanungkalit, S.Si 
www. JagoPhotoshop. blgspot. com 



